No.58. 


ARBA'A 13 JULI 1938 


TAHOEN 1 

Tel No.393 

DAGBLAD 

Telegramadres: ,,PERKI" Padang 
Lembar pertama 

99 

OORSEGOEROE 


Dir. Hoofdredacteur: A.MADJID OESMAN. Diterbitkan tiap2 hari ketjoeali hari 
Minggoe dan hari besar 


Kantoor Red. & Admin: Drukk: ,,Perantaraan" Raafweg-Padang. Bajaran lebih 
dahoeloe. 


AGENTEN : Bijkantoor : 


Pariaman : ,,L.P.P.A." Moeara Laboeh Alpaini Solok 'Alamsjoehoer Latief Fort de 
Kock: H.Aminoeddin 


Isinja diloear tanggoengan pentjetak HARGA LANGGANAN Dalam kotta seboelan 
Loear kotta seboelan Per lembar Advertutie 10 sen per regel 


TERDIRI dari 2 lembar 
f0,60 f0,75 f6,03 


Ordonantie penjegah woeker Toekang renten oeang mesti pakai licentie. Tapi 
»ldjon-systeen." bagaimana atoerannja? 


Pemerintah soedah menjam paikan 2 boeah rentjana ordo nansi kepada 
Volksraad jang pertama hendak mengatoer peroesahaan merentenkan oeang 
geldschietersbedrijf dan jang kedoea hendak mentjegah riba Ibestrijding van den 
woekeri. Dari memorie van toelichting nja kita beberapa keterangan seperti 
berikoet: Woeker tribal meradjalela di dalam masjarakat Indonesia de ngan 
pelbagai roepa bermatjam matjam perdjandjian oetang pioe tang jang pada 
lahirnja tidak menimboelkan sjak wasangka apa apa, didalam pratek dipergoena 
kan oleh kaoem jang tidak mempoenjai perasaan kemanoesiaan oentoek 
melakoekan pemerasan, oentoek memaksa kepada orang orang jang mendjadi 
korban mereka oentoek membajar dengan oeang atau barang atau lain lain nja 


jang djaoeh melebihi apa apa jg mereka terima tadinja. Oentoek menjeboet 
satoe persatoe matjam matjam woeker itoe tidaklah gampang. Lain da ripada 
itoe banjak sekali perdjan djian oetang pioetang jang soekar oentoek diketahoei, 
apakah ia bersifat woeker atau tidak. Maka soedah barang tentoe, bahwa 
didalam keadaan jang sematjam itoe tidak orang akan membantras woeker 
sampai kepada akar akarnja, jaitoe itoe menmentjegah timboelnja perdjandji an 
jang bersifat woeker atau mentjegah soepaja akibat perdjandji an sematjam itoe 
tidak akan meroegikan kepada poeblik. Sementara dapatlah ditjoekoepi dengan 
peratoeran jang akan mentjegah perdjandjian perdjandjian oetang pioetang jang 
njata dengan tegas bersifat woeker. Dikemoedian hari boleh djadi akan dapat 
diada kan atoeran atoeran jang lebih sempoerna oentoek mentjegah rba ito 
Daripada verslag penjelidikan Commissie Pembantras Woeken njatalah, bahwa 
woeker itoe paling sering kedapatan di dalam perdjandjian perdjandjian oetang 
pioetang jang tidak melebih djoemlah oeang f 500.- jaitoe sebagaimana 
dilakoekan oleh kaoem perenten oeang jang mendjadikan hal ini sebagai 
peroesahaan mereka beroepsgeldschie terst. Maka mereka itoe oemoemnja 


tidak hanja menoentoet rente jg doear biasanja tingginja, tapi kebanjakan 
melakoekan djoega hal hal jang melanggar oendang oen dang negeri. Maka 
mereka ini menjoeroeh orang orang jang oetang kepada mereka oentoek 
menanda tangan aceept, jang kete rangan didalamnja bertentangan dengan 
kenjataan, misalnja de ngan menjoeroeh orang orang itoe mengakoe saudagar 
dan berboeat sebagai saudagar. Maksoed jang ditoedjoe dengan moeslihat ini 
ialah soepaja pihak jang mempoenjai barang atau oeang itoe dapat menoetoet 
kepada jang beroetang didepan pengadilan dan menoentoet gijzeling. Maka, 
dengan sendjata vonnis hakim dapatlah pihak jang memindjamkan oeang jatau 
barang itoe teroes meneroes mengantjam dengan gijzeling sehingga achir nja 
terpaksa pihak jg beroetang itoe menanda tangani beberapa banjak accept 
baroe jang lebih besar dan lebih berat. Tidak ha nja dengan accept toekang 
rente berboeat begitoe, melainkan dengan wissel wissel djoega. Oen toek 
mengeraskan hak penoentoe tannja, maka biasanja pihak jang beroetang itoe 
dipaksa oentoek menentoekan tempat tinggal idomicilie jang amat djaoeh dari 
pada tempat tinggal jg sebenarnja, sehingga djika vonnis djatoeh oemoemnja 
pihak jang beroetang itoe tahoe apa apa, dan kenavonnis verstek. Dengan tjara 
sematjam itoe maka banjak sekali orang jang moela moela hanja oetang 
beberapa ratoes roepiah sadja, achirnja da pat kehilangan harta benda dan 
miliknja sama sekali. Ada samboengan. 


PEDJABATAN PEGADEIAN. Menoeroet soerat lampiran begrooting 1939, dienst 
pegadaian itoe didalam tahoen 1939 akan mengeloearkan oeang f 91.974 lebih 
dari pada oeang jang dike loearkan didalam tahoen 1938. Maka dengan itoe 
dienst terseboet didalam tahoen 1939 akan dapat keroegian f 591,974. 
Berhoeboeng dengan banjaknja barang barang jang dimasoekkan diroemah 
gadai, maka didalam 1939 akan dipakai oeang f 104000 oentoek mendirikan 
gedoeng gedoeng baroe, dan oentoek pem 


belian tanah. Djoemlahnja personeel poenakan ditambah djoega. Barang barang 
jang akan di masoekkan diroemah gadai dida lam th 39 ditaksi ada f40000000 


sedang taksiran oentoek tahoen 1938 hanja f 34,500.000. Barang barang jang 
dimasoe kan diroemah gadai didalam tahoen 1939 ada f 36,500,000. 
Volkenrecht dan soal minjak. Beberapa perbandingan. Minister ke oeangan 
Mexico, Suarez namanja, demikian kata Havas dari Mexico City, telah moelai 
dengan pidatonja jg sam boeng menjambaeng itoe dengan perantaraan radio, 
tentang poli tiek Mexico. Sambil berhoeboeng dengan student student 
Universiteit Ohio ia membanding tjara tjara peram pasan, jang didjalankan oleh 
Amerika Serikat, Inggeris dan Mexico, la menerangkan, bahwa tjara jang 
dilakoekan oleh Mexico lebih sesoeai dengan keadaan Volkenrecht, dibanding 
dengan, lain lain tjara. Dengan itegas tegas ia menjatakan bahwa Mexico akan 
membajar penggantian itoe, tetapi di tolak oleh negeri lain. IPK. HAK TANAH Bagi 
orang orang kolo nist. 


memberi advies kepada Pemerin tah tentang soal itoe. EMIGRATIE KE AFRIKA 
Berhoeboeng dengan kemoeng kinan oentoek mengadakan emi gratie ke Afrika 
Selatan maka di kantoor wakil pedagangan Af rika selatan banjak orang jang 
datang minta keterangan hal itoe. Pada waktoe toean (Grantsmit wakil kaoem 
dagang Afrika selatan disini datang di Singapore ia menoelis didalam soerat 
soerat kabar bahwa oentoek mengadakan keboen sinaasappel di Afrika Selatan 
orang haroes mempoenjai toeang 3000 atau 4000 pondsterling. Dan lagi orang 
haroes mengingat bahwa oeang lang sekian ini sesoedah toedjoeh tahoen 
baroelah akan membawakeoentoengan. Pemerintah Afrika Selatan itoe 
sanggoep akan memberi perto longan oeang kepada orang orang kolonist jang 
pandai dan djoega dengan enaga. Keadaan jang paling penting ialah bahwa 
padjag disana itoe lebih ketjil dari pada padjag di Inggeris. Mereka jang ingin 
minta keterangan tentang oeroesan ini di peringatkan bahwa Afrika Sela tan itoe 
hanja diboeka bagi mereka jg soenggoeh ingin djadi orang Afrika dan jang soeka 
toeroet membikin makmoernja Afri ka Selatan, 


Pada hari malam Kamis Kolo nistatie raad telah mengadakan pertemoean jang 
dikoendjoengi oleh semoea perkoempoelan ko lonisatie ketjoeali perkoempoe lan 
kolonisatiie IEV jang tidak mengoendjoengi berhoeboeng de ngan wakilnja baroe 
dapat (hala ngan sakit. Jang dibitjarakan didalam pertemoean itoe ialah tentang 
hak tanah. Seperti pernah dikabarkan oen toek keperloean itoe telah dioe 
soelkan kepada departement BB Oesoel itoe menjeboetkan soepaja orang orang 
kolonisatie itoe diberi hak atas tanah setjara en picht. Sesoedah oesoel itoe lebih 
doeloe dibitjarakan oleh koloni satieraad sendiri dibitjarakan di dalam 
vergadering jang diadakan pada hari kemis jl. Oesoel tadi tidak dapat 
persetoedjoeannja semoea oetoesan sebagian menerima baik dan sebagian lagi 
menolak. Kolonisatie raad nanti akan 


Perdjandjian tentang pelajaran Antara Japan dan Australia Soal soal jang 
mengenai kepentingan pelajaran antara JapanAustralia dajam asasnja telah di 
tjapai persesoeaian antara kedoea negeri itoe hingga lahirlah soeatoe shipping 
pool demikian kata Domei dari Tokio. Perdjandjian ini menetapkan bahwa 77,5pC 
dari semoea perdagangan Japan dan Austra lia akan dioeroes oleh kapal kapal 


Japan dan jang lainja artinja jg 22 5pC nja lagi akan dioe roes oleh kapal kapal 
uAstralia pembitjaraan jang mengatoer hal jang seketjil2nja, beloem selesai 
dilakoekan, walaupoen dari fihak jang berkepentingan da lam soal pelajaran ini 
di Japan telah menjatakan perasaan senang dan setoedjoe kepada perdjandjian 
baroe terseboet, 


Indragiri dan daerahnja Membetoelkan kesalahan Pada ,,Perki" no 40 ddo 20 Juni 
38 dalam kabaran Onder wijs dengan kemadjoeannja ada terdapat kesalahan. 
Pada ba is ke 23 dari atas terseboet 4 Volk school sebenarnja 3 Vervolgschool. 
”Perki" no 45 ddo 25 Juni 38 dalam „Kalau djaoeh dari Bogor belalang mendjadi 
elang", pada baris ke 26 dari bawah tertoelis zelfbestuur dan Indragi ri. Betoelnja 
zelfbestuurder Indra giri. Dengan ini kabaran itoe dibetoelkan. Pematang Siantar 
Hema L.S. toelis Tablig Pemoeda Moehammadijah Bahagian Pemoeda Moeham 
madijah Pematang Siantar, soedah sama memoetoeskan jg baha sa saban 1 kali 
15 diadakan Tablighnja. Begitoelah kali jang pertama soedah dilansoengkan 
tabligh tsb, pada malam Seninibi bertempat dikantoor Moeham madijah, dihadiri 
oleh pemoeda dan beberapa pengoeroes dan oemoem, kl. dari 90 orang, Pim 
pinan diatas tangannja engkoe Dt. Sanggoeno. Pembitjara terdi ri dari Pemoeda 
semoeanja, jai toe: 1 pembatjaan Algoeran soetji oleh pemoeda Darwis. Soal 
djawab oleh sdr. Malik dan Ah mad. Soedah itoe sdr. Noeh, Roes tam, Boestiar 
dan Agoes. Pembitjaraan sdr2 ini menjedihkan serta bersemangat, dari karena 
beberapa pengharapan jang diha dapkannja kepada kaoem bapak seteroesnja 
menerangkan, kalau kaoem bapak tidak sampai mendidik kami, alamat kami 
akan terk toeng2. Boeat penoetoepnja diserahkan kepada t. HA Karim Taib, 
sebagai goeroe dari Pemoeda. Tabligh berdjalan dengan selamat, moelai djam 
8,30 dihabi si djam 10,30. Djoega Moehamma dijah Setelah pengoeroes bhg. Tab 
ligh Moehammadijah diperbaiki dan ditambah pengoeroesnja, maka tempat 
tabligh2 ditambah, dan djoega diichtiarkan dibeberapa kampoeng. Begitoelah 
kali jang pertama dalam ini tahoen, tablig soedah melangkahkan kakin a dari 
gedoeng Moehammadijah pada malam Selasa ddo 5 masoek 6 Juli 1938, jaitoe di 
P. Tanah Dia wa straat, diroemah ngkoe Basir. Hadirin koerang lebih dar 50 lelaki 
dan dizaal belakang koerang lebih 30 orang kaoem iboe. Pimpinan ialah t St Lelo 
Ameh BKN Moeballighnja terdiri dari sdr Ahmad Zahari sebagan pembatjaan 
Algoeran. Kemoedi an naik podium dengan bergan ti, t.t. goeroe, jaitoe t A Hasan 
Idris serta t. Moe'alim Moedo. 


EDITORIAL 


Daerah Loeboek-Sikaping Sawah kering anak negeri membeli beras. Jang 
berwadjib haroes bekerdja memakmoerkan pertanian. 


IM dewerker Perkitarsd dala perdjalanan. diwartakan dari L. Sikaping: Kalau 
pikoelan ra'jat terhadap negeri beloem dapat diloenasi, dan jg berwadjib amat 
pajah memikiri apa sebab anak negeri beloem djoega memenoehi belas ting 
negeri, itoelah haroes kita mentjari sebab2 jang moengkin diperhatikan dengan 
sedalam da lamnja. Inilah djoega setelah kita selidiki daerah ini, tampaklah kita 
kesimpoelan oentoek mempergoenakan kewadjiban, menjampaikan keloeh 


kesah rajat jang kini, benar2 hampir sam pai dipoentjak kemelaratan. Kita 
sampaikan soeara keloeh kesah rakjat di L Sikaping kehadapan pemerintah 
Tinggi, soepaja dapat mengetahoei hal ini hendak nja apa lagi onderafdeeling 
bestuur jang soedah dipertjajakan mengembalakan keadaan Loeboek Sikaping 
itoe. Hidoep rakjat di Loeboek Sikaping pada masa kita menoelis dan menjelidiki 
dengan saksama soenggoeh mengetjiwakan, getah tak ada mendapat passer 
baek, tidak mendapat perhatian Inter nationaal lagi, pertanian sawah hanja soelit 
poela, berangsoer angsoerlah kita lihat kesengsara an itoe diperikan seperti 
semoela coupon trubberi beloem ada. Barang siapa jang memperhatikan hidoep 
anak negeri kini, kita haroes kembali semelarat hidoep jang kadang2 menaroeh 
kekoeatiran istimewa bahaja lapan mengantjam. Seperti kita selidiki didalam 
perdjalanan itoe, maka kita dalami keadaan rakjat di Loeboek Sikaping, diselami 
dengan pengambilan tjontoh di negeri Doerian Tinggi, dan negeri Paoeh, 
Kaloewai, ITandj. Bringin Pdg Sarai jg hampir kosong karena pergi merantau 
tersebab tak ada jg akan dimakan, pendoedoeknja tak depat menghasilkan lagi, 
oen toek kepertoean sehari hari beras, ganti beras, oebi, dll. haroes dibeli 
dengan oeang jang kini anak negeri tak mempoenjai membeli beras dengan 
harga jg tak sebanding dengan pentjarian Mengalih pentjarian, amat soelit poela 
karena didaerah Doerian Tinggi dan Paoeh tak ada tanah jang akan dioesahakan. 
Sekalipoen ada tanah jg akan dikerdjakan, akan tetapi adalah djaoeh: 8 a 10K M 
djarak ja dari tempat tinggal, jaitoe di Tandj Baringin, dekat Bondjol?? Tabligh 
berdjalan dengan baik pembitjaraan bersemangat, dan berarti. Moelai djam 8,30 
dan dihabi si djam 10,30. Pemboenoehan di ShikStore Sebagaimana dalam Perki 
jang berlaloe, keadaan pemboenoehan 


Sawah sampai kini didoea negeri Doerian Tinggi seraPaoeh, itoe ta' dapat dioesa 
hakan, malahan sampai kini begitoe sadja, djadi lapangan jg ta' berharga. 
Menoeroet kete rangan pendoedoek, sebab sawah itoe ta' dikerdjakan, air ta' 
ada tersebab dewasa mengetahoei bah wa jg mendjadi pangkalnja an lah jg 
teroetama boeat djiwa per tanian. Sawah dibagian itoe (Doerian Tinggi Paoehi 
biasanja dapat air dari Batang Pening galan, kini ta' mengalir ke sawah lagi, 
airnja berpindah ketempat aliran lain. Dalam sawah tidak dioesaha kan apa apa 
sekarang ini, kewa djiban sehari hari moesti terpa koel, belasting, rodi ta' boleh 
tidak moesti poela dikerdjakan, kalau tidak dapat diloenasi tentoe moengkin 
memberi akibat jg tidak dikehendaki oleh rakjat itoe. Dalam penerangan anak 
negeri njata bahwa boekan ke eng karan jang mendjadi dalil oen toek tidak 
membajar belasting, maocoepoen jg ta' didjalani hanja sementara rodi dipikoel 
anak bertangisan minta makan. Alangkah baiknja kalau kebidjak sanaan 
pemerintah jonderafdee ling bestuurst mengadakan oesa ha baroe dalam arti 
welvaart politiek oentoek pertanian anak negeri, dengan memperbaiki djalan air 
me irigeerend lirrigatie Peninggalan soepaja sawah anak negeri mendapat air, 
agar dapat anak negeri Doerian Tinggi. Paoeh mengerdjakan sawahnja. Dengan 
ini adalah soeatoe pentje gahan boeat anak negeri pergi ke rantau orang jg 
hanja mendjadi tjap ,,Penganggoeran" Satoe keadaan jg djoega mekagoemkan 
boeat Loeboek Sika ping, kalau kini boekan boeat sawah sadja orang soesah air 
dan sawah ta' dapat dikerdjakan boeat minoempoen pendoedoek passer Lb. 
Sikaping moesti beti air, dengan 3 cent sepikoel Harga 3 cent zegge Tiga Centi 


isi sepikoel boeat pendoedoek L. Sikaping tentoe sakit sebab pentjarian ta' ada, 
patoet lah diakoei rapport meyer Raneeff dan Huder lanak negeri hidoep hanja 
sebenggoli. Sawah anak negeri Tinggi Paoeh, Kaloewai, enz. kering sebab ta 
dapat air, sekalipoen akan dikerdjakan jg hanja akan akan memberi hasil jg 
moengkin tidak memoeaskan. 


jg terdjadi di Shik Store, jang pemboenoehnja sekarang dala tahanan, maka 
baroe2 ini tela dionderzoek. Pemboenoeh jang tersangka dari Badja Linggei 
Limau Manis serta Perdagangan, soedah sama mengakoe. Hanja sadja 
pemboenoehan jang sebagai kongsi dari Shik Stere itoe Mohansengh, sampai ini 
hari beloem mengakoe apa2 lagi. Peme 


Sedangkan oentoek air mi noem soesah poela, maka dengan ini kita hendak 
menarik perhatian jg berwadjib agar jang berwad ib soedi kiranja mengambil ini 
akan oentoek memperbai ki aliran air Bt. Peninggalan jg memang sedari 
dahoeloe kala mendjadi soember dari djiwa pertanian anak negeri? Boeat 
minoem. Menoeroet keterangan jang ki ta perdapat dari pendoedoek pasar L. 
Sikaping disini doeloe telah dioesahakan semasa Toean koe Suitan Sja'alam 
mendjadi demang boeat mengadakan waterleiding2 malahan telah tjoekoep 
bahan bahan oentoek itoe Sekiranja benar kabar jg dipero leh itoe maka kita 
sangsikan di manakah terhentinja pekerdjaan itoe, apakah benar bahan2 jang 
soedah dipoetoeskan oentoek L. Sikaping itoe kini telah dioen toekan boeat 
Rau?. Sekiranja betoel poela maka timboelah pertanjaan dimanakan simpangnja 
maka didjadikan oentoek Rau sedangkan tahadinja toorspronkelijk boeat loeboek 
Sikaping sedang itoe oesaha pendoedoek L.Sikaping sendiri. Sekiranja ini akan 
mendjadi pikiran kembali? Kalau sekiranja keadaan tidak meizinkan oentoek WL 
di Loeboeksikaping jang mana keada daan itoe tidak uitgesloten oentoek 
tanische welbaart di Loeboeksikaping soedi apa kiranja oentoek memakmoerkan 
rakjat begrooting jang teroentoek WL tak djadi dapat di pergoenakan oentoek 
memboeat aliran air kesawah rakjat oempamanja Doerian Tinggi dan Paoeh. 
Kesimpoelan kita sebeloem rak jat bepergian meninggalkan kampoengnja 
masing2 agar jang berwadjib soeka mengambil tindak an oentoek memadjoekan 
perta njan di negeri itoe. Bila pertanian anak negeri soedah baik sawah soedah 
dikerdja kan tentoe kewadjiban belasteng serta rodi jang mesti mereka sebagi 
hamba rakjat dipikoelnja, tak perloe bersikeras memintak nja sebaliknja bila 
rakjat selaloe hiraukan kekoerangan bagaimana mereka akan dapat memikoel 
beban sebagaimana semoestinja sekiranja anak diroemah menang ngis sawah 
kering, berladang tak ada tanah jang berhampiran, sedangkan rodi dan belasting 
moes ti diharoeskan, kepada siapa mereka itoe akan mengadoekan oentoeng, 
sekiranja keadaan pertanian anak negeri oentoek memenoehi kesegala galanja 
tidak mendapat perhatian? Kepada jang berwadjib via Perki kita sampaikan 
soeara sebagian dari rakjat Loeboeksi ping choesoesnja dapat perhatian 
Sedemikianlah Perki empoenja reizende medewerker. Berhoeboeng dengan 
perchaba ran jg terseboet diatas, maka kiriksaan masih diteroeskan. Bagai mana 
achirnja kelak akan dika barkan lagi. Begitoe keterangan jang penoelis peroleh. 
--0— 


Vendulocaal ,,DeLeeuw Venduhouder: J.W.F. von Liebenstein Slingerlaan 7. Telef. 
No.295 telang Malam Moelai djam 6.30 Pada hari Rebo 27 Juli 1938 Diroemahnja 
jang terhormat toean H. FABRIEK Chef Autohandel Koeck Dipolama weg. Dari 
perabot roemah toean terseboet jang terdjaga baik dan netjes dan semoeanja 
terbikin dari Java Boleh datang lihat pada hari lemalam langan dari djam 5-8 


Idem LALANG MALAM Moelai djam 6,30 Pada hari Senen 1 Augustus 1938 
Diroemahnja jang terhormat toean PA.B. DINKELAAR Hoofd-Commies Gemeente 
Pd. Strandweg 35 idekat roemah bola Ons Genoegen Dari perabot roemah toean 
terseboet jg terdjaga baik dan netjes Boleh datang lihat pada hari Minggoe 31 
Juli dari djam 5 8 malam. iden. LELANG MALAM Moelai djam 6.30 Pada hari REBO 
3 Augustus 1938 Diroemahnja jang terhormat toean B.S. NAZAROEDIN Fiscaal 
Criffier Landgerecht Belakang Olo 21 Dari perabor roemah toean terseboet jg 
terdjaga baik dan notjes Boleh datang lihat pada hari lelangangan dari djam 5-8 
malam 


Soetan Sati MODERNE SCHOEN WINKEL TJAP SINGA No. 1 Vak 4 Gemeenteloods 
Tersedia bermatjam2 sepatoe slop lelaki dan perempoean toean2 dan njonja2. 
Potongan menoeroet zaman Menanti dengan hormat 


Awas Mintaklah selaloe AIR DJAMOE ASMANI DRANK oentoek 
menambahkekoeatan toean toean. Orang jang biasa meminoem obat Asmani 
Drank lama- lama sehat gagahgoembira Agenten Radjo Bangsoe B.N. Kamp. 
Baroe ! Padang. Importeur: D. M. Talib Alibi 


»Noeroeljagin" Satoe2nja s.chabar Islam ter bit 2Xseboelan memoeat artikel jg 
penting2 membela kepentingan Islam, Imemboeat soal djawab dalam agama. 

Saban keloear membawa Arabis Editie. Harga langganan f 22. 6 boelan Adres 

»NOEROELJAGIN" BATOE SANGKAR S.W.K. 


TABING 
asli 
alairoeng 


Saban hari REBO dan SAPTOE mengeloearkan norak2 baroe menoeroet zaman 
Tgeloepnja ditanggoeng tidak loentoer Persediaan besar hanja pada toko: 


BOEJOENG TAMIN 63 Batipoeh - Padang Telegrams: ,,BOEJOENG TAMIN Tel no 
161 


M.G. Mohammad Yoosuf No. 58 Batipoeh - Padang. Telegrams: , MUNAYOOSUF 


ecerengereerenterenteeren vereene meer meerinnerinnering 


Djangan loepa 

HOTEL 

Koendjoengilah MOESLIM 
Dan 


Restaurant Balai Baroe Kampoeng Tionghoa, FORT DE KOCK. Moelai 11 Maart 
1938, diboeka filiaaldari Hotel Moeslim dan Restaurant Balai Baroe, bertempat 
dikampoeng Tionghoa di Fort de Kock. Publiek tidak akan ragoe lagi, sebabkita 
poenja Hotel dan Restaurant soedah terkenal lama di Padang, sebagal 
Restaurant jang satoe2nja bisa menjediakan berbagai makanan jang lazat dan 
minoeman jang njaman. Masakan dipimpin oleh koki jang soedah lama bekerdja 
dalam Restaurant besar, beserta pelajanan dilakoekan oleh kita poenja djoeroe 
pelajan jang terkenal radjin dan hormat. Dengan djalan ini kita akan 
memperkenalkan restaurant kita kepada PU BLIEK di Fort de Kock, dan menanti 
koendjoengan toean toean adanja. HORMAT BEHEERDER FILIAAL Hotel Woeslim 
dan Restaurant Balai Baroe. Padang dan Fortde Kock. 102 


kalananalanan aanhankanannamakanann 
Berlanggananlah dengan dagblad: 9 GESENAAR MA 


Jang Berdiri dibelakang rakjat. Memoeat Artikel jang penting2 dan Aktueel 


Instituut Soekandar Harlond HILLIGOO 11 PADANG Moelai dari sekarang 
menerima moerid2 pada Instituut terseboet di Hilligoo 11 setiap hari Poekoel 8— 
1 siang. dari poekoel 3—5 petang di Hilligoo 1 3 dan Alang Lawas 34. Moerid 
diterima oentoek: a. Lagere Shool dari klal sampai VII b. Schakelklas klas I, 
moerid2 ini sesoedah 1 tahoen sekoerang2nja doedoek di klas IV bahagian 
Lagereschool. C. VOORTGEZET LAGER ONDERWIJS. Oentoek klas 1 sampai klas III 
Voortgezet Lager Onderwijs ini telah mehasilkan moerid oentoek eindexamen 
MULO GOUVERNEMENT dengan baik leerplan sekolah oentoek Instituut ini sama 
dengan teer pelan dari sekolah H. I. S. dan Schakelschool dan Mulo 
Gouvernement. Goeroe jang berhoeboengan pada Instituut Harlond Soekandar 
ini ekwaam dan bevoegd Kweekschool: Eindstudee Handelschool: Onderbouw v/d 
M.H.S. of Eindudstie Moerid2 perempoean diadjarkan handwerken. laki2 
handenarbeid Hormat PENGOEROES 


Ditambah dan diperbaiki djalannja 


ransport Automenst o. J. 0 NARAS LOEBOEK BASOENG VV SPECIAAL VIA TIKOE 
Membawa barang dan passagiers Dienst berangkat di LoeboekBasoeng Poekoel 
6 pagi. Masoek di Naras poekoel 8.20 pagi dapat persamboengan dengan kereta 
api ke Padang dan Tanah Darat Poekoel 1 siang. Masoek di Naras poekoel 4 H 
petang dapat persamboengan dengan kereta api kePadang station dan Padang 


Pandjang, Dients berangkat di Naras. Poekoel 9 pagi sedatangnja kereta api dari 
Padang station dan Padang Pandjang-Masoek di Loeboek Basoeng poekoel 12 
tengah hari Poekoel 4,30 setjbanja kereta api dari Padang dan tanah darat 
masoek di Loeboek Basoeng poekoel 6,30 sadja 


Seanteronja auto dalam ini dienst ada auto baroe dan didjalankan oleh sopir jang 
tjakap serta boleh diper tjaja Diantara itoe waktoe ada poela dienst auto extra 
Datanglah pada segala stations S.S.S. dan stations auto dienst di S.W.K. boeat 
bepergian keistoe-dan meminta keterangan lebih panjang. Menoempanglah pada 
S.S.S,serta dienst auto berarti Hemat Tjepat dan sentosa. 


JAPAN 


Poesat perhatian doenia sekarang dan jang akan Segala mata seakan2 
terpantjang kesana, Peladjarilah bahasa Japan, artinja bersedia oentoekdatang 
toeroet boeat masa depan. Beladjarlah dengan pertolongan KITAB PENOENTOEN 
APAN — MELAJOE. Oleh Hiroshi Ueno, Journalist Satoe2nja boekoe boeat beladjar 
bahasa Japan, Practis ringkas, terang dan lekas dimengerti Satoe boekoe tebal, 
formaat sedang, koelit airmas Harga f 3 vrij Ongkos ,,penaboers Roeang penjaran 
poestaka Indonesia Keramatplein 19 Batavia C Catalogis dikirim gratis pada jang 
minta 


Pemberi Tahoean San Had Diris gir. Marin Soetan, soekoe Tandjoeng, negeri dan 
diam di Piai Paoeh. V. Onderdistrick Lioeboek Begaloeng Padang, memberi 
tahoekan bahwa setoempaksa wah harta poesaka jang saja warisi dari iboe 
kandoeng saja tempatnja di Alai Paoeh V. Onderdistrick Loeboek Begaloeng. 
Terdiri dari 43 piring besar ketjil, watas sepadannja. Timoer, dengan sawah saja 
jang tergadai kepada Chatib Raja, Barat. dengan tanah peroemahan poesaka 
saja djoeaganjg di tempati oleh orang banjak, Selatan, dengan Bandar ketiil 
antara sawah si Ma' SiamOetara, dengan djalan dari Paoeh V ke Limau Manis. 
Moelai dari tg 23 Juni 198 saja tidak berhak mengoeasai dan hak saja memberi 
koeasa kepada orang lain mendjadi poetoes, atas sawah itoe, karena sawah itoe 
saja soedah gadaikan kepada V Kamarial cs, diam di Piai Paoeh Vat Selama 
dalam pe 


djandjian Dari saja Hadji Diris. 
Taman Sari Instituut Belakang Olo 12. PADANG 


Moelai dari sekarang menerima moerid baroe, boeat Cursus 8/199 tiap-tiap hari 
digedoeng sekolah Belakang Olo No. 12 Pagi dari poekoel 8-1 Petang ,, poekoel 
4-6 Peladjaran sama dengan H.I.S. dan Schakelschool Diterima moerid dari kelas 
1 sampai kelas 7 Boeat schakel klas diterima moerid2 jang tam matdari 
Volkschool dan kelas 4 dari Vervolgschool Boeat moerid2 perempoean 
diadjarkan handwer 


ken sedangkan moerid laki2 handenarbeid. 


Soedah terbit Soedah tertjipta 


Boekoe Ringkasan Sedjarah Indonesia Disoesoen oleh: ZAINOEDDIN SALEH dan 
ANWAR DUSKY Dipimpin oleh: Mohd. HOEIN ELIA (leerkracht Islamic College 
Padang. Ditjetak diatas kertas haloes jg berkilat (kunstdrukpapier) Formaat 
boekoe 15X om serta dihiasi dengan 21 gambar2 serta peta2 dan tjandi2 jang 
bagoes2. Halamannja lebih dari 115 moeka jang berisi: 1e Pengambilan sedjarah 
koenoe Indonesia. 2e Zaman Hindoe dan pertjampoeran dengan Hindoe, 3e 
Zaman islam bertebar di Indonesia deggan keradjaannja 4e Masa bangsa Barat 
berkoeasa dari V.O.C. (Compagnie sampai ke Gouvernement 5e Aliran baroe 
dalam sedjarah Indonesia hingga kini dil, Boeat menjempoernakan boekoe ini 
ditambah dengan Ringkasan edjarah Tanah Melajoe, Pesanlah dari sekarang 
boekoe jang menambah perpoestakaan Indonesia kita ini. Tambahan lagi boekoe 
Ringkasan Sedja rah Indonesia ini dibawah penilikan (dikoreksi) oleh Mr. Soetan 
Haroen. Al Rasjid. Harganja hanja f0 75-10 pCt. ongkos post. Pesanan 
diatoerpada: MOHD HOESIN ELIAS leerkracht Islamic College Padang. 


asoekkanlah anak2 toean kesekolah-sekolah: 


MOEHAMMADIAR Moelai sekarang menerima moerid. Pada tahoen ini akan 
diadakan sepecial boeat anak: Perempoean 


